WikipediA 

Bahasa Bunak 



Bahasa di Pulau Timor 


Bahasa Bunak adalah bahasa yang tidak tergolong 
bahasa Austronesia tetapi lebih dekat pada grup-grup 
bahasa Papua di New Guinea. Bahasa Bunak yang 
tuturkan oleh orang Bunak yang tersebar sepanjang 
bagian sentral Pulau Timor, yang secara politik terpisah 
oleh batas negara Indonesia dan Ti mor Leste . Sebutan 
lain bahasa ini adalah: Buna’, Bunake, dan Bunaq[l]. 

Referensi 


i. https://en.wiki2edia.0rg/wiki/Bunak_ianguage 


Bahasa Bunak 

Dituturkan di Indonesia dan Timor Leste 

Wilayah 

Pulau Timor 

Penutur 

50.000 di Indonesia dan 

bahasa 

50.000 di Timor Timur 

Rumpun 

(Voegelin dan Voegelin, 

1977) (tidak tercantum tanggal) 

Trans-Nugini 

bahasa 

ISO 639-1 

■ Trans-Nugini Barat 

■ Timor Barat-Alor-Pantar 

■ Bunak 

■ Bahasa Bunak 

Kode bahasa 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

bf n 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Bunak (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=bfn) di 
Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Bunak&oldid=16440387" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 Januari 2020, pukul 14.26. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribuskBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























